Muhammad illt, u., NA 


FlQIH WUDHU 

Versi Dladzhab Syafi'iy 



o 2 - 

Cr£j ' iCAoVv» 

Vi&rtZS 


JGm if&5 

J*4\*-*VTT> 

















Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT) 

Fiqih Wudhu Versi Madzhab Syafi'iy 

Penulis : Muhammad Aji b, Lc., MA 
38 hlm 


Judul Buku 

Fiqih Wudhu Versi Madzhab Syafi'iy 

Penulis 

Muhammad Aji b, Lc., MA 

Editor 

Aufa Adnan Asy-Syaafi'iy 

Setting & Lay out 

Fayyad & Fawwaz 

Desain Cover 

Faqih 

Penerbit 

Rumah Fiqih Publishing 
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan 
Setiabudi Jakarta Selatan 12940 

Jakarta Cet Pertama 

21 Maret 2019 


muka | daftar isi 



Halaman 4 dari 38 


Daftar Isi 

Daftar Isi.4 

Bab I: Pengertian Wudhu.6 

A. Definisi Wudhu.6 

B. Dalil-Dalil Tentang Wudhu.6 

Bab 2: Rukun Wudhu.9 

A. Niat Ketika Membasuh Wajah.9 

B. Membasuh Wajah.11 

C. Membasuh Kedua Tangan Hingga Siku.12 

D. Mengusap Sebagian Kepala.12 

E. Membasuh Kedua Kaki Hingga Mata Kaki.14 

F. Tertib.14 

Bab 3: Sunnah Wudhu.16 

A. Menghadap Kiblat.16 

B. Bersiwak.17 

C. Membaca Basmallah.17 

D. Melafadzkan Niat Wudhu.18 

E. Membasuh Kedua Telapak Tangan.18 

F. Berkumur-kumur.19 

G. Istinsyaq.20 

H. Mengusap Seluruh Kepala.20 

I. Mengusap Kedua Telinga.21 

J. Menyela Jenggot & Jari.22 

K. Mendahulukan Bagian Kanan.23 

L. Membasuh & Mengusap 3 Kali.24 

M. Berdoa Setelah Wudhu.25 

N. Ad-Dalku.25 

O. Muwalah.26 

Bab 4: Pembatal Wudhu.29 


muka | daftar isi 































Halaman 5 dari 38 


A. Sesuatu Yang Keluar Dari Kemaluan.29 

B. Tidur Dalam Keadaan Tidak Duduk.30 

C. Hilang Akal.30 

D. Sentuhan Kulit Dengan Yang Bukan Mahram.... 31 

E. Menyentuh Qubul.33 

F. Menyentuh Dubur.33 

Referensi.35 

Muhammad Ajib, lc.,MA.36 


muka | daftar isi 










Halaman 6 dari 38 


Bab I: Pengertian Wuflhu 


A. Definisi Wudhu 

Secara bahasa kata wudhu' H) dalam bahasa 
Arab berasal dari kata al-wadha'ah (stUijli). Kata ini 
bermakna an-Nadhzafah (<aU^i) yaitu kebersihan. 

Imam an-Nawawi (w. 676 H) mengatakan dalam 
kitab al-Majmu'Syarh al-Muhadzdzab: 

d^lljdl ALLi ^ yyi s.yp2y>\ L«lj 

Adapun kata Wudhu berasal dari wadha'ah yang 
maknanya adalah kebersihan. 

Adapun secara istilah syar'i menurut Imam Asy- 
Syirbini (w. 977 H) dalam kitab Mughnil Muhtaj llaa 
Ma'rifati Ma'aani Alfadzi al-Minhaj mengatakan; 

j \ . d«uJ b 4^3 y*fl£- <J 1*41 y^2> I (3 b« Ij 

.d^Jb d./gJ./3g.IPI gLLl 

Adapun wudhu menurut istilah syar'i adalah 
aktifitas khusus yang diawali dengan niat. Atau 
aktifitas menggunakan air pada anggota badan 
khusus yang diawali dengan niat. 

B. Dalil-Dalil Tentang Wudhu 

Sebenarnya banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan 
dengan masalah wudhu. 


muka | daftar isi 



Halaman 7 dari 38 


Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah SWT berfirman: 





Hai orang-orang yang beriman apabila kamu 
hendak mengerjakan shalat maka basuhlah 
mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan 
sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan 
kedua mata kaki... (QS. Al-Maidah : 6) 

Di dalam haditsjuga disebutkan: 



Tidaklah shalat itu diterima apabila tanpa wudhu' 

(HR. Muslim) 

Dan juga ada hadits lain yang menyebutkan : 



Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Nabi 
SAW bersabda"Tidak ada shalat bagi orang yang 
tidak punya wudhu' (HR. AhmadAbu Daud dan Ibnu 
Majah) 

Dan juga ada hadits lain yang menyebutkan : 




muka | daftar isi 



Halaman 8 dari 38 




^ ol^ di ‘■jr’d® 

ji j-di aU-j f <Jy. ^ f dU> ^Ji 

C-olj ! Jli ^ tUJi d^ ^ ol^« JLj'^j (jjls*^Jl 

cdy^d 3^~ \~^y 'H d_>^j 


Dari Humran bahwa Utsman radhiyallahu \anhu 
meminta seember air kemudian beliau mencuci 
kedua tapak tangannya tiga kali kemudian 
berkumur memasukkan air ke hidung dan 
mengeluarkannya. Kemudian beliau membasuh 
wajarnya tiga kali membasuh tanggan kanannya 
hingga siku tiga kali kemudian membasuh tanggan 
kirinya hingga siku tiga kali kemudian beliau 
mengusap kepalanya kemudian beliau membasuh 
kaki kanannya hingga mata kaki tiga kali begitu 
juga yang kiri. Kemudian beliau berkata"Aku telah 
melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti 
wudhuku ini. (HR. Bukhari dan Muslim) 


Di dalam hadits lain juga disebutkan: 

J_UL) 5§j§ 4^1 d^j 

^ 0< 


Dari Anas r.a dia berkata bahwa Rasulullah SAW 
berwudlu dengan satu mud air dan mandi dengan 
satu sha' hingga lima mud air. (HR. Bukhari Muslim) 


muka | daftar isi 



Halaman 9 dari 38 


Bab 2: Rukun Wudhu 


Pentingnya kita mempelajari masalah rukun 
wudhu ini sebenarnya untuk mengukur apakah 
wudhu kita dianggap sah atau tidak. 

Ketika ada pertanyaan apakah wudhu kita sah atau 
tidak maka jawabannya cukup dengan cara melihat 
pada rukun wudhu saja. 

Jika semua rukun wudhu terpenuhi dalam artian 
dilaksanakan semua rukun wudhunya ketika 
berwudhu maka wudhunya sudah dianggap sah. 

Jadi intinya rukun wudhu ini adalah sesuatu yang 
harus ada atau wajib kita lakukan ketika berwudhu. 
Sah atau tidaknya wudhu kita itu bergantung pada 
terpenuhi atau tidaknya rukun wudhu tersebut. 

Nah, dalam Madzhab Syafi'iy disebutkan bahwa 
rukun wudhu itu ada 6. Untuk masalah rukun wudhu 
ini bisa anda lihat dalam kitab Taqrib karya Imam Abu 
Syuja' (w. 593 H) dan kitab Safinatun Najaah karya 
Syaikh Salim bin Sumair al-Hadhrami (w. 1271 H). 

Berikut ini adalah penjelasan mengenai rukun 
wudhu versi Madzhab Syafi'iy: 

A. Niat Ketika Membasuh Wajah 

Rukun wudhu yang pertama adalah niat ketika 
membasuh wajah. 

Perlu diketahui bahwa dalam Madzhab Syafi'iy niat 
itu ada yang hukumnya wajib dan ada yang 

muka | daftar isi 



Halaman 10 dari 38 


hukumnya sunnah. 

Niat yang hukumnya wajib yaitu niat yang kita 
hadirkan dalam hati pada saat kita membasuh wajah. 
Adapun niat yang kita lafadzkan sebelum berwudhu 
itu hukumnya hanya sunnah. 

Maka sah atau tidak sahnya wudhu kita itu 
tergantung pada niat yang terlintas dalam hati ketika 
membasuh wajah kita. 

Dalam kitab Kaasyifatus Sajaa karya Syaikh 
Nawawi al-Bantani (w. 1314 H) niat dalam hati itu 
minimal menyebutkan sebagai berikut: 

"Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadats 
kecil fardhu karena Allah ta'ala". 

Adapun bagi orang yang udzur atau sudah sepuh 
selalu keluar air kencingnya karena penyakit dan lain- 
lain maka niatnya: 

"Saya niat berwudhu untuk membolehkan shalat 
fardhu karena Allah ta'ala". 

Dan bagi yang memperbaharui wudhunya. 
('Tajdidul Wudhu') maka niatnya cukup dengan 
mengucapkan: 

"Saya niat berwudhu fardhu karena Allah ta'ala". 

Dalam masalah niat ini, Madzhab Syafi'iy 
menggunakan dalil shahih yang diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari dan Imam Muslim: 

aJjI aSjI J15 : Jli <up aJjI ^ ^ 

cu i£j*\ liij CJiJb lij" 


muka | daftar isi 



Halaman 11 dari 38 


CJlS” jaj c «'Jj~ojj a 3M jJ,J Aja)A i)! (J} Aj jpsJb 

U (Jl 43 j ? i ^3 oljjsl jl LJi (Jl «U ’jP^A 

O'jj . 4Ji>r_yS ^Ip . A*)l 


Dari sahabat Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu 
'Anhu, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya 
setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niat. 
Dan setiap orang mendapatkan apa yang dia 
niatkan. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan 
Rasulnya maka hijrahnya benar-benar kepada 
Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya 
karena dunia atau wanita yang ingin dia nikahi 
maka hijrahnya hanya pada itu saja. (HR. Bukhari & 
Muslim) 


B. Membasuh Wajah 

Selanjutnya rukun wudhu yang kedua adalah 
membasuh wajah. 

Batasan wajah adalah bagian atas kening tempat 
tumbuhnya rambut sampai bagian dagu. Bagi yang 
punya jenggot tipis wajib meratakan air ke bagian 
luar dan dalam jenggot. Namun jika jenggotnya lebat 
maka cukup bagian luarnya saja yg terkena air. 

Kemudian dari bagian telinga kanan sampai telinga 
yang kiri. Semua yang disebutkan ini harus terkena 
basuhan air. 

Dalilnya adalah firman Allah SWT: 


muka | daftar isi 



Halaman 12 dari 38 


°\jLl{± &&a}\ jl j&i lll y*l ^iJl L^j t 

0^-*^' ji [ptC*J>lj j| 


Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah 
wajahmu , dan tanganmu sampai dengan siku, dan 
usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai 
kedua mata kaki. (QS. Al-Maidah : 6) 


C. Membasuh Kedua Tangan Hingga Siku 


Rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh 
kedua tangan hingga siku. 

Tidak ada aturan khusus cara membasuhnya. 
Boleh dari ujung jari kemudian kearah siku atau juga 
sebaliknya dari siku menuju ujung jari tangan. Yang 
terpenting adalah meratakan air pada kedua tangan. 


Dalilnya adalah firman Allah SWT: 

IjLlli S^aJl jl ISI I^T jJJl [$ t 
jl Ij jil^Jl j| 'j 


Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
hendak mengerjakan shalat , maka basuhlah 
wajahmu, dan tanganmu sampai dengan siku , dan 
usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai 
kedua mata kaki. (QS. Al-Maidah : 6) 


D. Mengusap Sebagian Kepala 

Rukun wudhu yang keempat adalah mengusap 
sebagian kepala. 


muka | daftar isi 



Halaman 13 dari 38 


Dalilnya adalah firman Allah SWT: 

j&yrj IjLpli o^aJl jl lid lll IjdT ^„JJl l^j t 

Jl j^fjAJi Ji 


Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah 
wajahmu, dan tanganmu sampai dengan siku, dan 
usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai 
kedua mata kaki. (QS. Al-Maidah : 6) 


Para ulama Syafi'iyah membolehkan usapan 
sebagian kepala walaupun hanya beberapa rambut 
saja yang kena usapan. Tidak harus semua kepala 
diusap semua. 

Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam 
Muslim: 


- au! JJl awI SjotLl yj^ 

a. 1 . A 


Dari sahabat al-Mughirah bin Syu'bah 
Radhiyallahu 'Anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW 
berwudhu dan mengusap ubun-ubunnya saja dan 
imamahnya. (HR. Muslim) 


Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi SAW hanya 
mengusap bagian depan kepalanya saja yaitu ubun- 
ubunnya. Beliau tidak mengusap seluruh kepalanya. 
Artinya mengusap sebagian kepala itu sudah 


muka | daftar isi 



Halaman 14 dari 38 


mencukupi. 

Adapun hadits shahih yang menyebutkan Nabi 
SAW berwudhu dengan mengusap seluruh kepala 
dari depan ke belakang itu dipahami oleh madzhab 
Syafi'iy sebagai kesunnahan dalam wudhu. 

Jadi yang wajib cukup mengusap sebagian kepala 
saja sudah sah wudhunya. Sebagaimana Nabi SAW 
pernah melakukannya. 

E. Membasuh Kedua Kaki Hingga Mata Kaki 

Rukun wudhu yang kelima adalah membasuh 
kedua kaki sampai mata kaki. 


Dalilnya adalah firman Allah SWT: 

IjLJls jl lll IjliT ^„JJl l^j t 

Jl ^^333H_ 


Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah 
wajahmu, dan tanganmu sampai dengan siku , dan 
usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai 
kedua mata kaki. (QS. Al-Maidah: 6) 


F. Tertib 

Rukun wudhu yang keenam adalah tertib. 
Maksudnya adalah 4 anggota tubuh yang sudah kita 
sebutkan diatas yaitu wajah, kedua tangan, kepala 
dan kaki harus berurutan. 

4 anggota tubuh tersebut tidak boleh kebolak- 
balik. Misalnya ada orang berwudhu membasuh kaki 
dulu baru membasuh tangan maka wudhunya tidak 

muka | daftar isi 



Halaman 15 dari 38 


sah karena tidak tertib atau tidak berurutan. 
Dalilnya adalah firman Allah SWT: 


IjLJls jl ^ lll Ijiil ^„jJl l^j t 

0^*^' Jl JsI^AJI Jl j^^sj-AjIj 


Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah 
wajahmu, dan tanganmu sampai dengan siku, dan 
usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai 
kedua mata kaki. (QS. Al-Maidah: 6) 


Di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan keempat 
anggota tubuh tersebut secara berurutan dengan 
menggunakan huruf wawu athof. 

Menurut ulama Syafi'iyah huruf wawu tersebut 
memberikan isyarat untuk tertib pada anggota 
wudhu yang disebutkan pada ayat tersebut. Wallahu 
a'lam. 


muka | daftar isi 



Halaman 16 dari 38 


Bab 3: Sunnah Wuflhu 


Setelah kita menguasai pembahasan rukun wudhu 
maka langkah selanjutnya adalah mempelajari apa 
saja yang termasuk sunnah wudhu. 

Sunnah wudhu maksudnya adalah hal-hal yang 
disunnahkan atau dianjurkan dalam wudhu. 

Akan tetapi seandainya sunnah wudhu ini tidak 
dilakukan juga tidak apa-apa. Wudhunya tetap sah 
hanya saja tidak mendapatkan pahala sunnah yang 
sempurna dalam wudhu. 

Intinya walaupun hukumnya hanya sunnah namun 
alangkah baiknya tetap kita lakukan mengingat ada 
pahala yang kita dapatkan jika kita kerjakan sunnah- 
sunnah wudhu tersebut. 

Diantara yang termasuk sunnah wudhu dalam 
Madzhab Syafi'iy adalah sebagai berikut: 

A. Menghadap Kiblat 

Di dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 
dan kitab al-Fiqhu al-ManhajiAlaa Madzhabial-lmam 
Asy-Syaafi'iy disebutkan bahwa disunnahkan ketika 
berwudhu untuk menghadap ke arah kiblat. 

Sebab arah kiblat adalah termasuk arah yang 
mulia. Sehingga disunnahkan untuk menghadap 
kiblat. 

Namun jika tidak bisa menghadap kiblat maka 


muka | daftar isi 



Halaman 17 dari 38 


tidak mengapa. Wudhunya tetap sah, hanya saja 
tidak mendapatkan pahala sunnah menghadap 
kiblat. 

B. Bersiwak 

Di dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 

karya Imam an-Nawawi (w. 676 H) dan kitab 
KaasyifatusSajaa karya Syaikh Nawawi al-Bantani (w. 
1314 H) disebutkan bahwa disunnahkan bersiwak 
atau sikat gigi setiap kali hendak wudhu. 

Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam 
Bukhari & Muslim: 

aJLp <&! J- J* - 4&I - OjljA j,\ 

£yDl ^»1 P jl ;Ji-® — 

oljj . J JS' 

Dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, 
dari Nabi SAW beliau bersabda: Seandainya tidak 
memberatkan ummatku maka sungguh akan aku 
perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali 
wudhu. (HR. Bukhari & Muslim) 

C. Membaca Basmallah 

Di dalam kitab Taqrib karya Imam Abu Syuja' (w. 
593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu 
adalah membaca basmallah sebelum berwudhu. 

Dalilnya adalah hadits hasan riwayat Imam an- 
Nasa'i: 


muka | daftar isi 



Halaman 18 dari 38 


awI Ai)l <J^-® - J'-® AiP ajjl c/“°^ Cj^ 

. ^jjLvw»J' oljjj . aMI j^-wwJ \cj\^i2y> \ A^lp 


Dari sahabat Anas Radhiyallahu 'Anhu, Rasulullah 
SAW bersabda: Berwudhulah dengan menyebut 
nama Allah. (HR. An-Nasa'i) 


D. Melafadzkan Niat Wudhu 

Di dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 

karya Imam an-Nawawi (w. 676 H) disebutkan bahwa 
disunnahkan melafadzkan niat wudhu sebelum 
berwudhu. 


Biasanya lafadz niat wudhu yang diucapkan 
redaksinya sebagai berikut: 


. Juj aw i i cujjJ 


Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadats 
kecil fardhu karena Allah ta'ala. 


Hal ini dilakukan agar bisa membantu niat dalam 
hati ketika membasuh wajah. 

E. Membasuh Kedua Telapak Tangan 

Di dalam kitab Taqrib karya Imam Abu Syuja' (w. 
593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu 
adalah membasuh kedua telapak tangan terlebih 
dahulu sebelum berwudhu. 


Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam 
Bukhari & Muslim: 


muka | daftar isi 



Halaman 19 dari 38 


JL-j <uU <&\ ^1 ji <up <&\ LS ^? J oyA jj y- 

(3 oAj y 4 la.g■■•■“' 13) !(JLs 

©Ijjj . oJj C-Jl> yj lSj^ ^ aJU Lg-L^ou y>- 

Dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, 
dari Nabi SAW beliau bersabda: Jika salah satu dari 
kalian bangun dari tidur maka janganlah 
memasukkan kedua tangan ke dalam wadah air 
hingga dia mencucinya terlebih dahulu. Sebab dia 
tidak tahu dimana tangannya tadi malam. (HR. 
Bukhari & Muslim). 


F. Berkumur-kumur 

Di dalam kitab Taqrib karya Imam Abu Syuja' (w. 
593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu 
adalah berkumur-kumur. 


Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam 
Bukhari & Muslim: 


s \ s ‘•f '• o 

c ^ ^ ... ;Ipo OL^-IP 0) ^p 

yi ly yj I Jc-o 13 • <J ^ ^ • • • jyccu* U c IIJ 

(a^Ip ji^>) .1-1* 


Dari Humran bahwa Utsman ra meminta air 
wudhu:... Lalu berkumur-kumur dan menghirup air 
dengan hidung dan menghembuskannya keluar ... 
Kemudian Utsman berkata: Saya melihat 


muka | daftar isi 



Halaman 20 dari 38 


Rasulullah saw berwudhu seperti wudhu-ku ini. 

(HR. Bukhari Muslim) 


G. Istinsyaq 

Di dalam kitab Taqrib karya Imam Abu Syuja' (w. 
593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu 
adalah menghirup air ke dalam hidung atau yang 
disebut dengan lstinsyaq. 

Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam 
Bukhari & Muslim: 


O j'). s s S 0} S- S ^ 

C - a . ds A ^ ... ; IpO (j LaJlP (jl 

aUI J yjjj C-olj ^ ... tJjJldLlSdj 

^4«J S' jJdk) . 1 ^3^3 


Dari Humran bahwa Utsman ra meminta air 
wudhu:... Lalu berkumur-kumur dan menghirup air 
dengan hidung dan menghembuskannya keluar ... 
Kemudian Utsman berkata: Saya melihat 
Rasulullah saw berwudhu seperti wudhu-ku ini. 
(HR. Bukhari Muslim) 


H. Mengusap Seluruh Kepala 

Di dalam kitab Taqrib karya Imam Abu Syuja' (w. 
593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu 
adalah mengusap seluruh bagian kepala. 

Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam 
Bukhari & Muslim: 

; Ju — \SLJ> (j — a-y^lp Joj" jj Aid wLP JP 


muka | daftar isi 



Halaman 21 dari 38 


„ ^ s O 

£ S} S-y t, . o* q' i * » 

IJu ' «a! 4 jA 0 ^gjj' ^e-AAj 

# £ ^ ° ' s* 6 6* '' ' ' ' ® 

(^AJl ^ coLa 3 U4 c-5^~ 


(<ds lili') 


-» f'!- 

A ' A \ . \ 1 


Dari Abdullah bin Yazid bin Ashim ra tentang cara 
berwudhu, dia berkata: "Rasulullah saw mengusap 
kepalanya dengan kedua tangannya dari muka ke 
belakang dan dari belakang ke muka." Dalam lafaz 
lain, "Beliau mulai dari bagian depan kepalanya 
sehingga mengusapkan kedua tangannya sampai 
pada tengkuknya lalu mengembalikan kedua 
tangannya ke bagian semula." (HR. Bukhari 
Muslim) 


I. Mengusap Kedua Telinga 

Di dalam kitab Taqrib karya Imam Abu Syuja' (w. 
593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu 
adalah mengusap kedua telinga. 

Disunnahkan ketika mengusap telinga 
menggunakan air yang baru lagi. Maksudnya tidak 
menggunakan air bekas usapan kepala. 


Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam Ibnu 
Majah: 

<uip a\)I 4 o'» (j^ 

c40! ij>i c4I0' 

y, / 

a o'jj) 


Dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi saw mengusap 

muka | daftar isi 



Halaman 22 dari 38 


kepala dan dua telinganya. Beliau memasukkan 
dua jari telunjuk (ke bagian dalam daun telinga), 
sedangkan kedua jempolnya ke bagian luar daun 
telinga. Beliau mengusap sisi luar dan dalam 
telinga. (HR. Ibnu Majah) 


Dan juga hadits shahih riwayat Imam al-Hakim: 

J y*j cJlj» ; jl! c ^ <&! Ap ^p 

• ^ 0 / . ^ ^ 's/ ^ ^ £ s s 

^L«Jl s.lA jj>-l! <Jp awI 

o 

(fSU- 1 


Dari Abdul la h bin Zaid al-Anshari j bahwa dirinya 
pernah melihat Rasulullah saw berwudhu, lalu 
membasuh kedua telinganya dengan air yang baru, 
bukan air bekas membasuh kepalanya. (HR. Hakim) 


J. Menyela Jenggot & Jari 

Di dalam kitab Taqrib karya Imam Abu Syuja' (w. 
593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu 
adalah menyela jenggot yang lebat dan menyela jari- 
jari tangan dan kaki. 


Dalilnya adalah hadits shahih riwayat Imam Abu 
Dawud & Imam al-Baihaqi: 

j 15 ”aII.p aJjI ^ jj>' ( j*Jl J^p 

4j a5s5>- c-cA 4 IiA.il! ^ liS”A5-I cLvbj-> I5j 

ijb oljj) «^5-j jp Jj Iaxa» : Jl!j 


muka | daftar isi 



Halaman 23 dari 38 


Dari Anas bin Malik: Bahwa Nabi saw bila 
berwudhu mengambil secukupnya dari air , dan 
memasukkannya ke bawah dagunya dan 
meresapkan air ke jenggotnya. Beliau bersabda: 
"Beginilah Tuhanku memerintahkanku." (HR. Abu 
Daud dan Baihagi) 


Adapun dalil kesunnahan menyela pada jari 
tangan dan kaki, ( takhlil al-ashabi'l adalah hadits 
berikut: 


L5 i^? &\ Jji-j 4-ul C/' 

U?. OLyi?^J !i!» • aJIP 

(ijb ®'jj) «^Vl 


Dari 'Ashim bin Lagith , dari ayahnya (Lagith), ia 
berkata: Rasulullah saw bersabda: Jika engkau 
berwudhu, ratakanlah wudhu dan basahi sela-sela 
jari dengan air. (HR. Tirmizi, Nasa'i, dan Abi Dawud) 


K. Mendahulukan Bagian Kanan 

Di dalam kitab Taqrib karya Imam Abu Syuja' (w. 
593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu 
adalah mendahulukan bagian kanan baru kemudian 
yang kiri. 


Dalilnya adalah hadits shahih berikut ini: 

<uLp amI amI J \jA>j Jll :Jli ^1 jjjz- 


muka | daftar isi 



Halaman 24 dari 38 


j| / }%. S' S’ s s’ 

iX^"\ ®^5j) IjiJulS c^Lajj lihj I3j» 

(c5^^b jj'j jj'j < ^r'- a j^'j y)3 


Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw 
bersabda: Bila kalian berpakaian dan berwudhu 
maka mulailah dari bagian-bagian kananmu. (HR. 
Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, 
Ibnu Hibban, dan Baihagi) 


L. Membasuh & Mengusap 3 Kali 

Di dalam kitab Taqrib karya Imam Abu Syuja' (w. 
593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu 
adalah membasuh atau mengusap 3 kali. 


Dalilnya adalah hadits shahih berikut ini: 

5 y> piA-j <ui p 4&I amI J jDj : JlS -}\ 

. «4j 0*>O2jl AJU» aWI ^y> Ul*» : jlij Cy» 

aJ awI IJla» : JUj uyy* uyy* dkpy ^ 

Iwi*» :Jllj 6%" ^ Crey* 

Oljj) 


Dari Ibnu Umar, ia berkata: Bahwa Nabi saw 
membasuh anggota wudhu masing-masing satu 
kali lalu bersabda: "Ini adalah amal yang Allah swt 
tidak akan menerimanya kecuali dengan cara ini." 
Kemudian beliau membasuh masing-masing dua 
kali dan bersabda: "Ini yang membuat Allah 
melipat-gandakan amal dua kali lipat." Kemudian 


muka | daftar isi 



Halaman 25 dari 38 


beliau membasuh masing-masing tiga kali dan 
bersabda: ",Ini adalah wudhu'ku dan wudhu'nya 
para Nabi sebel u m ku." (HR. Daruguthuni) 


M. Berdoa Setelah Wudhu 

Di dalam kitab Imta'ul Asmaa' Fii Syarhi Matni Abi 
Syujaa' karya Dr. Syifaa' binti Dr. Hasan Hitou 
disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah 
berdoa setelah wudhu. 


Dalilnya adalah hadits shahih berikut ini: 

'e- y ' y i 9 x ^ 

C Ls^J-0 1 U ’. AWI (J L® ! (J 15 

oXJr jl c^i 


Dari Umar , ia berkata: Rasulullah saw bersabda: 
Siapa pun di antara kalian yang berwudhu, dan 
menyempurnakan wudhunya, lalu membaca: 

"asyhadu alla ilaaha illallahu wahdahuulaa 
syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan 
abduhu wa rasuuluh pasti akan dibukakan 
baginya pintu-pintu surga. (HR. Muslim dan 
Tirmizi). Dalam riwayat Tirmizi ditambahkan 
bacaan: "Allahummaj'alni minat tawwabiina 
waj'alni m i nal mutathohhiriin." (H R. Tirmizi) 


N. Ad-Dalku 


muka | daftar isi 



Halaman 26 dari 38 


Di dalam kitab al-Fiqhu al-Manhaji Alaa Madzhabi 
al-lmam Asy-Syaafi'iy disebutkan bahwa 
disunnahkan ketika berwudhu memijit atau 
menggosok-gosok dengan tangan (ad-Dalku). 


Dalilnya adalah hadits shahih berikut ini: 

3! jJLj do J^ St» cJg J &\ Jup 'J* 

Ji j! 

Jli jj! oljj) «lOlji JjJjj 

oiluoj 


Dari Abdul la h bin Zaid: bahwa Nabi saw 
mengambil seperti mud air , yang digunakan untuk 
menggosok lengannya. (HR. Ibnu Khuzaimah. Al- 
A'zhami berkata: Isnadnya shahih). 


Dan juga hadits shahih berikut ini: 

AWl 01 ‘US' AWl j> M j* 

0, Jj) (X • clA^_s> (J jA) ( Jj — aJlp au! 

Dari Abdullah bin Zaid: bahwa Nabi saw berwudhu 
dan melakukan gosokan. (HR. Ahmad). 


O. Muwalah 

Di dalam kitab Taqrib karya Imam Abu Syuja' (w. 
593 H) disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu 
adalah muwalah. 

Muwalah adalah berwudhu dengan 


muka | daftar isi 



Halaman 27 dari 38 


berkesinambungan tanpa dijeda atau tanpa diputus- 
putus. 

Dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW dalam setiap 
wudhu. 

Namun apabila kita menjeda wudhu kita dalam 
artian tidak muwalah maka wudhunya tetap sah. 

Misalnya ketika membasuh tangan tiba tiba air 
yang kita gunakan habis. Sehingga harus mencari air 
terlebih dahulu di tempat lain. Maka ini terjeda 
beberapa saat disebut dengan tidak muwalah. 

Dan ketika menemukan air kemudian langsung 
lanjut mengusap kepala maka tidak apa apa. Namun 
afdholnya mengulangi wudhu dari awal. Wallahu 
a'lam. 


muka | daftar isi 



Halaman 28 dari 38 


muka 


daftar isi 



Halaman 29 dari 38 


Bab 4: Pembatal Wudhu 


Alhamdulillah pada bab 2 dan 3 kita sudah 
mempelajari rukun wudhu dan sunnah wudhu. 

Selanjutnya yang harus kita ketahui juga adalah 
masalah hal-hal yang membatalkan wudhu. 

Dalam Madzhab Syafi'iy hal yang membatalkan 
wudhu ada 6 perkara. Diantaranya adalah sebagai 
berikut: 

A. Sesuatu Yang Keluar Dari Kemaluan 

Di dalam kitab Taqrib karya Imam Abu Syuja' (w. 
593 H) disebutkan bahwa yang termasuk 
membatalkan wudhu adalah apapun yang keluar dari 
dua kemaluan (Qubul & Dubur). 

Dan yang keluar itu bisa apa saja termasuk benda 
cair seperti air kencing, air mani, wadi, madzi, darah, 
nanah, atau cairan apapun. 

Juga bisa berupa benda padat seperti kotoran 
manusia, batu ginjal, batu akik, cacing dan lainnya. 

Dan termasuk juga najis yang wujudnya berupa 
benda gas seperti kentut. Semuanya itu bila keluar 
lewat dua lubang qubul dan dubur maka wudhunya 
menjadi batal. 

Dalilnya adalah firman Allah SWT: 

JfijlaJl JjA| g,V>- J! 


muka | daftar isi 



Halaman 30 dari 38 


Atau bila salah seorang dari kamu datang dari 
tempat buang air. (O.S. Al-Maidah : 6) 

B. Tidur Dalam Keadaan Tidak Duduk 

Di dalam kitab Taqrib karya Imam Abu Syuja' (w. 
593 H) disebutkan bahwa yang termasuk 
membatalkan wudhu adalah tidur dalam keadaan 
tidak menempatkan bokong/pantat ke lantai. 

Dalil yang melandasi hal ini adalah: 

f’ £ / o ^ 

oljj. 

Siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudhu' 

(HR. Abu Daud dan Ibnu Maj'ah) 


Dan juga hadits lain disebutkan: 

e ' j& , ' ' ^ i?. ' * 

y\ -iljj — oljj — Oj-Oj-0 ^ Oj^«b0 

.auI L 5^' tlOii 0l5j ; 


Dari Anas radhiyallahuanhu berkata bahwa para 
shahabat Rasulullah SAW tidur kemudian shalat 
tanpa berwudhu 1 (HR. Muslim) - Abu Daud 
menambahkan : Hingga kepala mereka tertunduk 
dan itu terjadi di masa Rasulullah SAW. 


C. Hilang Akal 

Di dalam kitab Taqrib karya Imam Abu Syuja' (w. 
593 H) disebutkan bahwa yang termasuk 
membatalkan wudhu adalah hilang akal sebab 


muka | daftar isi 



Halaman 31 dari 38 


mabuk, gila, pingsan d11. 

Dalil yang melandasi hal ini adalah qiyas pada 
masalah tidur. Orang yang tidur itu tidak sadarkan 
diri apalagi hilang akal karena mabuk misalnya. Yang 
sama sama tidak sadarkan diri. Maka wudhunya juga 
batal. 

D. Sentuhan Kulit Dengan Yang Bukan Mahram 

Di dalam kitab Taqrib karya Imam Abu Syuja' (w. 
593 H) disebutkan bahwa yang termasuk 
membatalkan wudhu adalah sentuhan kulit antara 
pria dan wanita yang bukan mahram. 

Perlu diketahui bahwa jika sentuhan yang terjadi 
adalah menyentuh kuku, gigi dan rambut wanita 
maka wudhunya tidak batal. 

Apabila sentuhan kulit dengan kulit yang ada kain 
yang menghalangi maka wudhunya juga tidak batal. 
Begitu juga sentuhan dengan sesama mahram 
wudhunya juga tidak batal. 

Bagi yang masih bingung apa itu mahram. 
Mudahnya mahram adalah orang yang haram kita 
nikahi seperti ibu kandung kita misalnya. Maka 
sentuhan dengan ibu kandung tidak batal. 

Dan sebaliknya bukan mahram adalah orang yang 
halal kita nikahi. Seperti wanita lain yang bukan 
keluarga kita misalnya. Maka jika sentuhan kulit 
dengan kulit maka wudhunya batal. 

Dalil yang melandasi hal ini adalah: 
ijl* 4^3 jas* aw! iL* ( jp ( jp- 


muka | daftar isi 



Halaman 32 dari 38 


4jl y\ l ^y a O-Lo L^vO>-j 411^*1 4-L® 

ibjll <j liJJU ol^J 4*1*5 o_Lo i ^ ^*v>- jl 

.«btwall <bU> (J iluol IAj&j 

Dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Ibnu 
Umar dari Umar bin al-Khattab RA. Berkata : 
Mencium istri dan menyentuhnya termasuk 
Mulamasah. Siapa yang mencium istrinya atau 
menyentuhnya maka wajib baginya berwudhu. 
(HR. Malik dalam Al-Muwatto' dan Imam Baihaqi. 
Sanad Hadits Ini Paling Shahih) 

Adapun hadits yang menyebutkan bahwa Nabi 
SAW pernah mencium istrinya kemudian langsung 
shalat adalah hadits dhaif atau lemah. 

4&I 4J4jLp ^ «Jjp C-olii jJ jA Cf' 

(Ji f AjLvJ 4 * 1 p 4 &I L5 W? jl 

ijlij 4^U jAj oljj .U byj ij 0*>lv2j' 


Dari Hubaib bin Abi Tsabit dari Urwah dari Aisyah 
RA. Sesungguhnya Nabi SAW pernah mencium 
istrinya kemudian keluar untuk shalat dan tidak 
berwudhu lagi. (HR.at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Dawud 
& Baihaqi dengan sanad yang dhaif) 

Adapun hadits dibawah ini yang menyebutkan 
bahwa Nabi SAW menyentuh Aisyah ketika shalat itu 

muka | daftar isi 



Halaman 33 dari 38 


adalah sentuhan yang ada kain yang 
menghalanginya. Sebab orang tidur biasanya 
menggunakan kain selimut. Sehingga sentuhan jika 
ada kain penghalang maka wudhunya tidak batal. 




Dori Aisyoh RA. Sesungguhnya Nabi SAW 
melakukan shalat. Sementara Aisyah tidur diantara 
beliau dan arah kiblat , apabila Nabi hendak sujud 
beliau geser kaki Aisyah. (HR.Bukhari dan Muslim) 

E. Menyentuh Qubul 

Di dalam kitab Taqrib karya Imam Abu Syuja' (w. 
593 H) disebutkan bahwa yang termasuk 
membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan 
depan dengan telapak tangan tanpa penghalang. 

Adapun jika ada kain yang menghalangi maka 
wudhunya tidak batal. 

Dalil yang melandasi hal ini adalah hadits: 



Siapa yang menyentuh kemaluannya maka harus 
berwudhu (HR. Ahmad dan At-Tirmizy) 

F. Menyentuh Dubur 

Di dalam kitab Tagrib karya Imam Abu Syuja' (w. 


muka | daftar isi 




Halaman 34 dari 38 


593 H) disebutkan bahwa yang termasuk 
membatalkan wudhu juga adalah menyentuh 
kemaluan belakang (dubur) dengan telapak tangan 
tanpa penghalang. 

Adapun jika ada kain yang menghalangi maka 
wudhunya tidak batal. 

Dalil yang melandasi hal ini adalah qiyas pada 
menyentuh kemaluan depan (qubul). 

Wallahu a'lam. 

Muhammad Ajib, Lc. MA. 

□ 


muka | daftar isi 



Halaman 35 dari 38 


Referensi 


Al Qur'an Al-Kariim 

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Al 
Jami' As Shahih (Shahih Bukhari). Daru Tuq An Najat. 
Kairo, 1422 H 

An Nisaburi, Muslim bin Al hajjaj Al Qusyairi. 
Shahih Muslim. Daru Ihya At Turats. Beirut. 1424 H 

At Tirmidzi, Abu Isa bin Saurah bin Musa bin Ad 
Dhahak. Sunan Tirmidzi. Syirkatu maktabah Al 
halabiy. Kairo, Mesir. 1975 

As Sajistani, Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy'at. 
Sunan Abi Daud. Daru Risalah Al Alamiyyah. Kairo, 
Mesir. 2009 

Al Quzuwainiy, Ibnu majah Abu Abdullah 
Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu majah. Daru 
Risalah Al Alamiyyah. Kairo, Mesir. 2009 

Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha. Al-Fiqhu al- 
Manhaji alaa Madzhabi al-lmam asy-Syafiiy, Kuwait. 

An nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. Al 
Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Darul Ihya Arabiy. 
Beirut. 1932 

Abu Syuja' , Matan al-Ghayah wa at-Taqrib. Darul 
Ihya Arabiy. Beirut. 1990 

Syifaa ,. Imta'ul Asmaa' Fii Syarhi Matn Abi Sujaa'. 
Kuwait.2017. 


muka | daftar isi 



Halaman 36 dari 38 


Muhammad Ajib, Lc., MA 


HP 

082110869833 

WEB 

www.rumahfiqih.com/aiib 

EMAIL 

muhammadaiib81(a)vahoo.co.id 



T/TGL LAHIR 

Martapura, 29 Juli 1990 

ALAMAT 

Tambun, Bekasi Timur 

PENDIDIKAN 

S-l 

: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud 


Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah 


Jurusan Perbandingan Mazhab 

S-2 

: Institut Ilmu Al-Quran ( 110.) Jakarta 


Konsentrasi Ilmu Syariah 



Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di 
Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), 
sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan 
para kader ulama di masa mendatang, dengan misi 
mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, 
mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab 
yang ada. 

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan 
dari berbagai majelis taklim baik di masjid, 
perkantoran ataupun di perumahan di Jakarta dan 
sekitarnya. 

Secara rutin menjadi narasumber pada acara 
YAS'ALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau 

muka | daftar isi 















Halaman 37 dari 38 


juga tercatat sebagai dewan pengajar di 
sekolahfiqih.com. 

Penulis sekarang tinggal bersama istri tercinta 
Asmaul Husna, S.Sy., M.Ag. di daerah Tambun, Bekasi 
Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui 
media Whatsapp di 082110869833 atau juga melalui 
email pribadinya: muhammadajib 81 @yahoo.co.id 


muka | daftar isi 




Rumah Fiqih Indonesia 


RUMAH FIO.IH adalah sebuah institusi non-profit 
yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan 
pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. 
Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul- 
Uluum Al-lslamiyah yang berkedudukan di Jakarta, 
Indonesia. 

RUMAH FIO.IH adalah ladang amal shalih untuk 
mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih 
Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com 













